AL AAZAB 

(Golongan Yang Bersekutu) 

Surah ke-33 
73 Ayat. Madaniyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. <0 Hai Nabi, bertakwalah kepada Alloh dan 
janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang 
kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya 
Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, 

2. dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu 
kepadamu. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui 
apayang kamu kerjakan, 

3 . dan bertawakallah kepada Alloh. Dan cukuplah 
Alloh tempat mempercayakan diri. 

4 . Alloh tidak menjadikan bagi seorang laki-laki 
dua hati dalam lambungnya; dan Dia tidak 
menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar (atau 
nyatakan) itu sebagai ibumu, dan Dia tidak 
menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak 
kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah 
perkataan di mulutmu saja. Dan Alloh mengatakan 
yang benar dan Dia menunjukkan jalan (yang 
lurus). 

5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) 
dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; 
itulah yang lebih adil pada sisi Alloh, dan jika kamu 
tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka 
(panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu 
seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa 
atasmu terhadap apa yang kamu khilaf tentang itu, 
tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh 
hatimu. Dan Alloh Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 



m rW 



Suratul Ahzab 



Bismil lahir rahmanir rahim 



4tt\ 



^Jj 4 jill I I 



orang-2 kamu dan Alloh bertak- Nabi 

kafir menaati jangan walah 

Ya-ayyuhan nabiyyut taqil laha wala tuthi' il kafirina walmunafiqin innal laha 



Alloh sesung- dan orang- 

guhnya orang munafik 



wahai 



dari 



PjJti\ 



LS-y. 



£ {f\j <$) tsi 



kepada diwah- apa dan 

kamu yukan yang ikutilah 

kana 'aliman hakima (1) Wattabi' ma yuha ilaika mir 



Mahabijaksana Maha Me- 
ngetahui 



adalah 



£ 1 



dJb 



YJ 



''' (T*\ ~ i / 

4^\ JC* La— > jo OL 

Alloh atas/ dan berta- Maha Me- kalian dengan ada- Alloh sesung- Tuhan 

kepada wakallah 2 ngetahui kerjakan apa yang lah guhnya kamu 

rabbik innal laha kana bima ta'maluna khabira (2) Watawakkal 'alal lah 

(j OU3 (y 411' (j«r U \L) y^J a. ^=>j 

da- dua dari bagi seo- Alloh menja- tidak tempat mem- dengan dan cu- 

lam hati rang lelaki dikan 3 percayakan diri Alloh kuplah 

wakafa billahi wakila (3) Ma ja'alal lahu lirajulim min qalbaini fi 









ibu-ibu daripada kalian zihar/ dia istri-istri 

kalian mereka nyatakan yang kalian jadikan tidak 

jaufih wama ja'ala azwajakumul la-i tuzhahirGna minhunna ummahatikum 



Dia men- dan lambung- 

nya 



% pj fZL\ fZ£\ Cj 

dan dengan mu- perkataan demi- anak-anak anakang- Dia men- dan 

Alloh lutkalian kalian kian itu kalian kat kalian jadikan tidak 

wama ja'ala ad'iya-akum abna-akum dzalikum qaulukum bi-afwahikum wallahu 





* > / 






ybj 


&i\ 


JjAJ 


dengan bapak- 


panggil- 


jalan 


memberi 


dan 


benar 


menga- 


bapak mereka 


lah mereka 


4 


petunjuk 


Dia 




takan 


yaqulul haqqa wahuwa yahdis sabil (4) Ud'uhum li-aba-ihim 
















/> 


> 


jjb 


maka sau- 


bapak-bapak 


kalian tidak 


maka Alloh 


di 


lebih 


ia/hal 


dara kalian 


mereka 


mengetahui 


jika 


sisi 


adil 


itu 


huwa aqsathu 'indal lah fa-illam ta'lamu aba-ahum fa-ikhwanukum 


















(£J! 
/** ^ 


4 


kalian membu- 


dalam ber- 


atas kalian 


dan 


dan maula- 


agama 


da- 


at kesalahan 


apa/hal dosa 




tidak 


maula kalian 




lam 



fid dini wamawalikum walaisa 'alaikum junahun fima akhtha tum 



\* 9 ' 


hy** 


>1 1 


6^=4 








Aj 

>> 


Maha 


Maha 


Alloh 


dan adalah 


hati-hati 


sengaja apa 


tetapi 


dengan- 


Penyayang 


Pengampun 






kalian 


yang 




nya 



bihi walakim ma ta'ammadat qulubukum wakanal lahu ghafGrar rahima 



z>\\ \< > c,t 

-C_ij^r2> 4 -' \ L?j' C5: 

ibu-ibu dan istri- diri mere- dari dengan orang- lebih Nabi 

mereka istrinya ka sendiri orang mukmin utama itu 

(5) Annabiyyu aula bilmu k minina min anfusihim wa-azwajuhu ummahatuhum 



L^-ri n. Xj\ \Jj\j 



Alloh Kitab da- dengan lebih sebagian 

lam sebagian utama mereka 

wa-ulul arhami ba'dhuhum aula biba'dhin fi kitabil lahi 



hubungan dan yang 

darah mempunyai 



\j\ 3i %% 3 X $ XXX%\ Si 



saudara-saudara ke- kalian bah- ke- dan orang-orang 

kalian pada berbuat wa cuali Muhajirin 

minal mu k minina walmuhajirina illa an taf alu ila auliya-ikum 



orang-orang daripada 
yang mukmin 



? ^ ^ ✓ T 

yang Kitab 

6 tertulis 

ma'rufa kana dzalika fil kitabi masthura (6) 



4 

dalam demi- 
kian itu 



kebaikan 






dan Nuh dan dan dari perjanjian nabi-nabi dari 

Ibrahim dari kamu mereka 

Wa-idz akhadzna minan nabiyyina mitsaqahum waminka wamin nuhiw wa-ibrahima 



nabi-nabi dari Kami dan 

mengambil ketika 



l 1 l3U^ b-U-H 



oi' 



yang perjanjian dari dan Kami te- Maryam anak dan 

7 teguh mereka lah mengambil 'Isa 

wamusa wa'isab ni maryam wa-akhadzna minhum mitsaqan ghalizha (7) 






'G' d/ 



. i i, '.'-'i 



yang 


siksa 


bagi orang- 


dan Dia 


kebenar- 


dari/ 


orang-orang karena Dia akan 


pedih 




orang kafir menyediakan 


an mereka 


tentang 


yang benar menanyakan 


Liyas-alash shadiqina 


'an shidqihim wa-a 


'adda lilkafirina 'adzaban alima 






p3'X. 


■> 








\%\ 


ouJ' 


0 


datang ke- 


ke- 


atas Alloh 


nikmat 


ingatlah 


mereka 


orang-2 wahai 




pada kalian 


tika 


kalian 






beriman 


yang 


8 


(8) Ya-ayyuhal ladzina amanudz kuru ni'matal lahi 


'alaikum idz ja- 


-atkum 







iii 


&. _ // 

\^>jJ 


£ 

r 1 


I Sj^-rJ \^J 








Alloh dan 


kalian me- 


tidak 


dan bala angin 


atas/kepa- 


lalu Kami 


bala 


adalah 


lihatnya 




tentara topan 


da mereka 


kirimkan 


tentara 


junudun fa-arsalna 'alaihim rlhaw wajunudal lam tarauha wakanal lahu 








1 




9 0 
Ot 


j&t i\ 0 


LA^ 






bawah dan 


atas 


dari 


mereka datang tat- 


Maha 


kalian 


dengan 


dari 


kalian 




kepada kalian kala 9 


Melihat 


kerjakan 


apa yang 


bima ta'malGna bashlra (9) ldzja- 


-ukum i 


min fauqikum wamin asfala 










±#i\ 






% 


pt 


tenggo- 


hati 


dan sam- pandangan 


berubah /gon- 


dan 


dari 


rokan 




pa 


i / naik 


cang /suram 


ketika 


kalian 



minkum wa-idz zaghatil absharu wabalaghatil qulubul hanajira 



6. Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang- 
orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan isteri- 
isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang 
yang mempunyai hubungan darah satu sama lain 
lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Alloh 
daripada orang-orang mukmin dan orang-orang 
Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada 
saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang 
demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Alloh). 

7. Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil 
perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), 
dari Nuh, Ibrahim, Musa dan 'Isa putra Maryam, 
dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian 
yang teguh, 

8. agar Dia menanyakan kepada orang-orang 
yang benar tentang kebenaran mereka dan Dia 
menyediakan bagi orang-orang kafir siksa yang 
pedih. 

9. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan 
nikmat Alloh (yang telah dikaruniakan) kepadamu 
ketika datang kepadamu bala tentara, lalu Kami 
kirimkan kepada mereka angin topan dan bala 
tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan 
Alloh Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. 

10. (Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari 
atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi 
penglihatan(mu) dan hatimu naik menyesak sampai 
ke tenggorokan dan kamu menyangka terhadap 
Alloh dengan bermacam-macam prasangka yang 
negatif. 






11. Disitulah diuji orang-orang yang beriman dan 
mereka digoncangkan dengan goncangan yang 
sangat keras. 

12. Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan 
orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit 
berkata: "Alloh dan Rasul-Nya tidak menjanjikan 
kepada kami melainkan tipu daya". 

13. Dan (ingatlah) ketika segolongan dari mereka 
berkata: "Hai penduduk Yatsrib (atau penduduk 
Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka 
kembalilah kamu". Dan segolongan dari mereka 
minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) 
dengan berkata: "Sesungguhnya rumah-rumah 
kami terbuka (atau tidak ada penjaga)". Dan 
rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka 
tidak lain hanyalah hendak lari. 

14. Kalau (penduduk Yatsrib) diserang dari segala 
penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya 
berkhianat, niscaya mereka mengerjakannya; dan 
mereka tiada akan bertangguh untuk berkhianat itu 
melainkan dengan segera. 

15. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah 

berjanji kepada Alloh: " Mereka tidak akan berbalik 
ke belakang (atau mundur)". Dan perjanjian 
dengan Alloh akan diminta 

pertanggungjawabannya. 

16. Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah 

berguna bagimu, jika kamu melarikan diri dari 
kematian atau pembunuhan, dan jika (kamu 
terhindar dari kematian), kamu tidak juga akan 
mengecap kesenangan kecuali sebentar saja". 

17. Katakanlah: " Siapakah yang dapat melindungi 
kamu dari (takdir) Alloh jika Dia menghendaki 
bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk 
dirimu?" Dan orang-orang munafik itu tidak 
memperoleh pelindung dan penolong selain Alloh. 









dan mereka orang-orang diuji di situlah berpra- 

digoncangkan yang beriman 10 sangka 

watazhunnuna billahizh zhununa (10) Hunalikab tuliyal mu k minuna wazulzilu 



berpra- terhadap dan kalian 
10 sangka Alloh menyangka 





<*>. '>». 
OjAJL~J\ 


oy* 


l\j © 


4^ ^ 

'JoJJj 
«• ^ 


^ /* 


dan orang- 


orang-orang 


ber- 


dan 


sangat/ 


gon- 


orang yang 


munafik 


kata 


ketika 11 


keras 


cangan 



mereka orangyang munafik kata ketika 

zilzalan syadida (11) Wa-idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulGbihim 







i\j {/) 




% 


i 

4ii' 


l 


t 


£ "* 

0*0* 


sego- 


berkata 


dan 


tipuan 


melain- dan 


Alloh 


menjanjikan 


ti- 


berpe- 


longan 




ketika 12 




kan rasul-Nya 




kepada kami 


dak 


nyakit 



maradhum ma wa'adanal lahu warasuluhu illa ghurura (12) Wa-idz qalath tha-ifatum 

*T*> -\' <t ' 

sego- dan memin- maka kemba- bagi tempat tidak Yatsrib hai pen- dari 

longan ta izin lilah kalian kalian (ada) duduk mereka 

minhum ya-ahla yatsriba lamuqama lakum farji'u wayasta k dzinu fariqum 

<-*- > ’ t i 

ol ajjo oL dyy» l$j\ 

kecu- mereka tidak dengan ia dan terbuka rumah-2 sesung- mereka Nabi dari 

ali inginkan lain terbuka tidak kami guhnya berkata mereka 

minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'auratuw wama hiya bi'aurah iy yuridGna illa 



aUaJI p cJ^o 0 ££* 

fitnah (ber- mereka dita- kemu- segala dari atas dimasuki/ dan lari 

khianat) nya/diminta dian penjurunya mereka diserang kalau 13 

firara (13) Walau dukhilat 'alaihim min aqthariha tsumma su-ilul fitnata 



mereka adalah dan sesung- mudah/ melain- dengan- mereka tinggal/ dan niscaya mereka 

berjanji mereka guhnya 14 segera kan nya menangguhkan tidak mengerjakannya 

la-atauha wama talabbatsG biha illa yasira (14) Walaqad kanG 'ahadul 



^ _ 4 \ 4 _ y y / > J5 - S / & '\tt /« / r > 1 



diminta Alloh janji dan ke mereka 

15 pertanggung adalah belakang berpaling 

jawaban 

laha min qablu la yuwallGnal adbar wakana 'ahdul lahi mas-Gla (15) 



mereka tidak sebelum dari Alloh 

>erpaling itu 



< > */» ^ ^ _ 4 // _ . / * i>// /*/ * ^ 

\}>\j jJu)' J\ o\ j\J\ J ji 



jika de- pembu- atau ke- dari kalian jika 

mikian nuhan matian lari 

Qul lay yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa-idzal 



kalian jika lari berguna ba- tidak- kata- 



gi kalian lah kanlah 



o\ AM' oi '•> C/ J 9 OyC~£ V 

jika Alloh dari melindungi yang mem- siapa- kata- sedikit/ kecu- kalian ber- ti- 

kalian (dapat) punyai kah kanlah 16 sebentar ali senang-2 dak 

la tumatta'Gna illa qalila (16) Qul man dzal ladzi ya'shimukum minal lahi in 



> , 4 / / » i / /> ^ /*/ >>/ / // / >/ / // 

bj* {j* j\j\ j\ j\j\ 

Alloh selain dari bagi mereka dan rahmat untuk Dia meng- atau kejelekan/ kepada Dia meng- 
mereka peroleh tidak kalian hendaki bencana kalian hendaki 

arada bikum sG-an au arada bikum rahmah wala yajidGna lahum min dGnil lahi 












4J4I 


Ss> 


♦ 0 


' 


Vj 


** 


dan orang 
yang berkata 


di antara 
kalian 


orang-2 yang 
merintangi 


Alloh menge- 
tahui 


sung- 

guh 


17 


peno- 

long 


dan 

tidak 


pelin- 

dung 



waliyyaw wala nashira (17) Qad ya'lamul lahul mu'awwiqina minkum walqa-ilina 



** 


© 


£ 

VI 




oy\i 


% 


Ul 
♦♦ ^ 






kikir 


sedikit/ 


ke- 


pepe- 


mereka 


dan 


kepada 


marilah 


kepada saudara- 




18 sebentar 


cuali 


rangan 


mendatangi 


tidak 


kami 




saudara mereka 



li-ikhwanihim halumma ilaina wala ya tunal ba sa illa qalila (18) Asyihhatan 



jjJj 


eUI 


ojy^t 


(HRi> 


cjjll 


berputar- 


kepada 


mereka me- 


kamu meli- 


keta- 


putar 


kamu 


mandang 


hat mereka 


kutan 






$ 



mata 
mereka 

'alaikum fa-idza ja-al khaufu ra-aitahum yanzhuruna ilaika taduru a'yunuhum 



datang maka atasmu /ke- 
apabila pada kalian 









' ' < 




jjj\ 




& 


\ *> 




telah per- 


maka 


mati 


dari 


atas- 


ditutupi 


seperti 


gi/hilang 


apabila 






nya 


(pingsan) 


orang yang 



mereka men- ketakuta 
caci kalian 

kalladzi yugh-sya 'alaihi minal maut fa-idza dzahabal khaufu salaqukum 





\yi9t 








llii 


^ x ^ ^ > 


orang yang mengharap (rahmat) Alloh dan 
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak 

mengingat Alloh. 


maka meng- 


mereka 


tidak 


mereka 


ke- atas 


kikir 


tajam dengan 


22. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat 


hapus 


beriman 




itu 


baikan 






lisan 


golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka 


bi-alsinatin hidadin asyihhatan 'alal khair ula-ika lam yu minu fa-ahbathal 






berkata: "Inilah yang dijanjikan Alloh dan Rasul- 


















Nya kepada kita". Dan benarlah Alloh dan Rasul- 


XVI 






1 l$J 




** 


ohj 


%\ 

amal perbuat- Alloh 


Nya. Dan yang demikian itu tidaklah menambah 
kepada mereka kecuali iman dan penyerahan diri 


golongan-2 


mereka 




mudah 


Alloh atas/ 


demiki- 


dan 


(sepenuhnya kepada Alloh). 




mengira 


19 




bagi 


an itu 


adalah 


an mereka 




lahu a'malahum wakana dzalika 'alal lahi yasira (19) Yahsabunal ahzaba 








Co>J* lf 








4. 


* 

^ - 


b\j 


1 jU* P 




mereka me- 


bahwasa- 


sekira- 


mereka me- 


golongan- 


datang 


dan 


mereka tidak/ 




ngembara 


nya mereka 


nya 


nginginkan 


golongan 




jika 


pergi belum 





lam yadz-habu wa iy ya til ahzabu yawaddu lau annahum baduna 

pada/ber- adalah sekira- berita dari/ 

sama kalian mereka nya kalian tentang 

fil a'rabi yas-aluna 'an amba-ikum walau kanu fikum 



mereka me- 
nanyakan 



j 

orang-orang pada/ 
Arab dusun bersama 







jjij 


a 


P 




js. i 


© 


y\ 




teladan 


Alloh 


Rasul 


pada 


bagi 


adalah 


sesung- 


sedikit/ 


ke- 


mereka 










kalian 




guhnya 


20 sebentar 


cuali 


berperang 



ma qatalu illa qalila (20) Laqad kana lakum fi rasulil lahi uswatun 

<$> a> \j.y_ 

banyak Alloh dan meng- akhir dan Alloh mengharap adalah bagi baik 

21 ingat hari ia orang 

hasanatul liman kana yarjul laha walyaumal akhira wadzakaral laha katsira (21) 



2AS i\ a lii &g\ 1j Qj 






dan Alloh telah janjikan apa 

rasul-Nya kepada kita yang 



mereka 

berkata 



golongan-2 



orang-2 

mukmin 



meli- dan 
hat tatkala 



Walamma ra-al mu minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adanal lahu warasuluhu 



18. Sesungguhnya Alloh mengetahui orang- 
orang yang menghalang-halangi di antara kamu 
dan orang-orang yang berkata kepada saudara- 
saudaranya: "Marilah kepada kami". Dan mereka 
tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. 

19. Mereka kikir terhadapmu, apabila datang 
ketakutan (akan bahaya), kamu lihat mereka itu 
memandang kepadamu dengan mata yang terbalik- 
balik seperti orang yang pingsan karena akan mati, 
dan apabila ketakutan telah hilang, mereka 
mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang 
mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu 
tidak beriman, maka Alloh menghapuskan (pahala) 
amal perbuatan mereka. Dan yang demikian itu 
adalah mudah bagi Alloh. 

20. Mereka mengira (bahwa) golongan-golongan 
yang bersekutu itu belum pergi; dan jika golongan- 
golongan yang bersekutu itu datang kembali, 
niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun 
bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanya- 
nanyakan tentang berita-beritamu. Dan sekiranya 
mereka berada bersama kamu, mereka tidak akan 
berperang, melainkan sebentar saja. 

21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah 
itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi 



23. Di antara orang-orang mukmin itu, ada orang- 
orang yang menepati apa yang telah mereka 
janjikan kepada Alloh; maka di antara mereka ada 
yang gugur. Dan di antara mereka ada (pula) yang 
menunggu-nunggu (apa yang dijanjikan Alloh 
kepada mereka) dan mereka tidak merubah 
(janjinya), 

24. supaya Alloh memberikan balasan kepada 
orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, 
dan menyiksa orang munafik jika dikehendaki-Nya, 
atau menerima tobat mereka. Sesungguhnya Alloh 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

25. Dan Alloh menghalau orang-orang yang kafir 
itu dalam keadaan mereka penuh kejengkelan, 
(lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan 
apapun. Dan cukuplah Alloh membantu orang- 
orang mukmin dalam peperangan. Dan Alloh Maha 
Kuat lagi Maha Perkasa. 

26. Dan Dia menurunkan orang-orang Ahli Kitab 
(Bani Quraizhah) yang membantu golongan- 
golongan yang bersekutu dari benteng-benteng 
mereka, dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam 
hati mereka. Sebagian mereka, kamu bunuh dan 
sebagian yang lain, kamutawan. 

27. Dan Dia mewariskan kepada kamu tanah- 
tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan 
(begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan 
Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu. 



© 




VI 


/ / 




S' 

Ayjjj 




/ / // 
<30- *>J 


dan penye- 


keimanan 


ke- 


menambah 


dan 


dan 


Alloh 


dan be- 


22 rahan diri 




cuali 


mereka 


tidak 


rasul-Nya 




narlah 



washadaqal lahu warasuluh wama zadahum illa imanaw wataslima (22) 

E i i >■ '\' \' :>r, 

orang maka di an- atas- Alloh mereka apa mereka benar orang orang-orang di an- 

yang tara mereka nya janjikan yang (menepati) laki-laki mukmin tara 

Minal mu k minina rijalun shadaqu ma 'ahadul laha 'alaih faminhum man 







\j% Cj 


5^: 


9 ' 

o 4 






> / 


karena hendak 


perubahan 


mereka 


dan 


me- 


orang 


dan di anta- 


waktu ke- 


telah 


memberi balasan 


23 


merubah 


tidak 


nunggu 


yang 


ra mereka 


matiannya 


sampai 



qadha nahbahu waminhum may yantazhir wama baddalu tabdila (23) Liyajziyal 



^ 9 l 4, >* . 

N_. • LJ *J » ^ \ ' 



Dia meng- jika orang-orang dan Dia dengan kebe- 

hendaki munafik menyiksa naran mereka 

lahush shadiqina bishidqihim wayu'adz-dzibal munafiqina in sya-a 



orang-orang Alloh 

yang benar 



5i' 




ijj i 


0'c^ 


/»>< < 1 / 

JjA£' OD 


<ul 


< £ ''s' 

oi 


-J' 


orang-2 


Alloh 


dan menolak/ 


Maha 


Maha Pe- adalah 


Alloh 


sesung- atas 


Dia mene- atau 


yang 




menghalau 


24 Penyayang 


ngampun 




guhnya mereka 


rima tobat 



au yatuba 'alaihim innal laha kana ghafurar rahima (24) Waraddal lahul ladzina 

‘JtSai iii Jg ‘£. #£ y ^ 

pepe- orang-orang Alloh dan cu- kebaikan/ mereka tidak dengan kema- mereka 

rangan mukmin kuplah keuntungan memperoleh rahan mereka kafir 

kafaru bighaizhihim lam yanalu khaira wakafal lahul mu k mininal qital 

ji (JiX Jl J ‘j\j 'Jj\ £j 

dari membantu orang- dan Dia Mahaperkasa Mahakuat Alloh dan 

mereka orangyang menurunkan 25 adalah 

wakanal lahu qawiyyan 'aziza (25) Wa-anzalal ladzina zhaharuhum min 

> /it »• <<1^ , » ' s'X. 

rasa hati da- dan Dia me- benteng-ben- dari Ahli Kitab 

takut mereka lam masukkan teng mereka 

ahlilkitabi min shaya-shihim waqadzafa fi qulubihimur ru'ba 







© 




z' 




bumi 


dan Dia mewaris- 


sebagian 


dan kalian 


kalian mem- 


seba- 


mereka 


kan kepada kalian 


26 


menawan 


bunuh 


gian 



fariqan taqtuluna wata siruna fariqa (26) Wa-auratsakum ardhahum 

segala atas Alloh dan kalian meng- be- dan bumi/ dan harta ben- dan rumah-2 

adalah injaknya lum tanah da mereka mereka 

wadiyarahum wa-amwalahum wa-ardhal lam tatha-uha wakanal lahu 'ala kulli 






o! iiU! \jji js © L5* & 



kalian meng- kalian jika kepada istri- kata- Nabi wahai Mahakuasa sesu- 

hendaki adalah istrimu kanlah 27 atu 

syai-in qadira (27) Ya-ayyuhan nabiyyu qul li-azwajika in kuntunna turidnal 












Cpkjj 


cii 




dan akan aku 
ceraikan kalian 


akan aku berikan 
mutah kepada kalian 


maka 

marilah 


dan perhi- 
asannya 


dunia 


kehidupan 



hayatad dunya wazinataha fata'alaina umatti'kunna wa-usarrihkunna 







ai 


>o 




cb 


0 




dan kam- 


dan rasul- 


Alloh 


kalian meng- 


kalian 


dan 


yang 


perce- 


pung 


Nya 




hendaki 


adalah 


jika 


28 baik 


raian 



sarahan jamila (28) Wa-in kuntunna turidnal laha warasulahu waddaral 



(rU 




5? 




✓ ^ ^ 




ai 


O» 


// > * 




yang 


pahala 


di antara 


bagi orangyang 


menye- 


Alloh 


maka se- 


akhirat 


29 


besar 




kalian 


berbuat baik 


diakan 




sungguhnya 





akhirata fa-innal laha a'adda lilmuhsinati minkunna ajran 'azhima (29) 



? ^ \ -J .. ' 

- ^ 


A i r^-1 




> 

Ob 




& 




dilipatgandakan yang 

nyata 


dengan per- 
buatan keji 


di antara 
kalian 


mendatangkan/ 

mengerjakan 


siapa 

yang 


Nabi 


hai istri- 
istri 



Yanisa-an nabiyyi mayya k ti minkunna bifahisyatim mubayyinatiy yudha'af 

















Zy 






£ 






& » 




mudah 


Alloh 


atas 


demi- 


dan 


dua kali 


30 








kian 


adalah 


lipat 



lahal 'adzabu dhi'fain wakana dzalika 'alal lahi yasira (30) 



siksaan bagi- 

nya 



> ^ 



i- ww» 



4 » 



Kami datang- kebajikan/ dan menger- dan bagi/kepa- 

kan/berikan saleh jakan/amal rasul-Nya da Alloh 

Wamay yaqnut minkunna lillahi warasulihi wata'mal shalihan nu k tiha 



di antara 
kalian 



taat/ 

patuh 




dan ba- 
rang siapa 







(jy 


55o 


ll 




O&r 4 




Nabi 


wahai 


mulia 


rezeki 


bagi- 


dan Kami 


dua 


pahalanya 




istri-istri 


31 




nya 


sediakan 


kali 




ajraha 


marrataini wa-a'tadna laha rizqan karima (31) Yanisa-an nabiyyi 







$ cX 2 \ oi 5 

dengan perka- kalian maka kalian taat/ jika wanita- dari seperti tidaklah 

taan /pembicaraan tunduk jangan patuh wanita seorang kalian 

lastunna ka-ahadim minan nisa k init taqaitunna fala takh-dha'na bilqauli 






Dan hendak- yang perka- dan ber- penyakit hatinya da- orang maka ber- 

lah kalian tetap 32 baik taan katalah lam yang keinginan 

fayathma'al ladzi fi qalbihi maradhuw waqulna qaulam ma'rufa (32) Waqarna 



Cr*VJ 


\ *> » 


^ * 




•& 


J >■_*» 


3 

••X 


dan 


pertama/ 


orang-orang 


perhiasan 


kalian 


dan 


rumah 


dalam 


dirikanlah 


dahulu 


Jahiliah 




berhias 


jangan 


kalian 





fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula wa-aqimnash 



Cl\ 


Aj^jj 


ai 




bM)' 






sesung- 


dan 


Alloh 


dan 


zakat 


dan tunai- 


salat 


guhnyalah 


rasul-Nya 




taatilah 




kanlah 





shalata wa-atinaz zakata wa-athi'nal laha warasulah innama 



28. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu: 
"Jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia 
dan perhiasannya, maka akan kuberikan 
kepadamu mutah dan aku ceraikan kamu dengan 
cara yang baik. 

29. Dan jika kamu sekalian menghendaki 
(keridaan) Alloh dan Rasulnya-Nya serta 
(kesenangan) di negeri akhirat, maka 
sesungguhnya Alloh menyediakan bagi orang yang 
berbuat baik diantaramu dengan pahala yang 
besar. 

30. Hai isteri-isteri Nabi, siapa di antaramu yang 
mengerjakan perbuatan keji yang nyata, niscaya 
akan di lipat gandakan siksaan kepada mereka, 
dua kali lipat. Dan yang demikian itu mudah bagi 
Alloh. 

31. (22) 0 Dan barang siapa diantara kamu 
sekalian (para isteri-isteri nabi) tetap taat kepada 
Alloh dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal yang 
saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala 
dua kali lipat dan Kami sediakan baginya rezeki 
yang mulia. 

32. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah 
seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. 
Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara 
sehingga berkeinginanlah orang yang dalam 
hatinya ada penyakit dan ucapkanlah perkataan 
yang baik, 

33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 
janganlah kamu berhias dengan perhiasan dan 
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 
dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan 
taatilah Alloh dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Alloh 
bermaksud hendak menghilangkan dosa dari 
kamu, hai ahlul bait (atau keluarga Rasululloh) dan 
menyucikan kamu sesuci-sucinya. 



34. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu 
dari ayat-ayat Alloh dan hikmah (hadis nabimu). 
Sesungguhnya Alloh adalah Maha Halus lagi Maha 
Mengetahui. 

35. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang 
muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, 
laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan 
perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan 
yang sabar, laki-laki dan perempuan yang 
khusyuk, laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang 
berpuasa, laki-laki dan perempuan yang 
memelihara kehormatannya, laki-laki dan 
perempuan yang banyak mengingat Alloh, maka 
Alloh telah menyediakan untuk mereka ampunan 
dan pahala yang besar. 

36. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin 
dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, 
apabila Alloh dan Rasul-Nya telah memutuskan 
perkara, maka bagi mereka (tidak) ada pilihan 
(yang lain) tentang perkara mereka. Dan barang 
siapa mendurhakai Alloh dan Rasul-Nya maka 
sungguh dia telah sesat, dengan kesesatan yang 
nyata. 









LS4 


4»\ 


r' 




J 




V* -i 


^ - — / 














atas- dan engkau telah 


atas- 


Alloh 


telah mem- 


kepada 


kamu 


dan 


yang 


nya memberi nikmat 


nya 




beri nikmat 


yang 


berkata 


ketika 


36 nyata 



mubina (36) Wa-idz taqulu lilladzi an'amal lahu 'alaihi wa-an'amta 'alaihi 



iii £ 'l 




a 






-r 






LLLl 


Alloh apa jiwamu/ 


dalam 


dan kamu me- Alloh 


dan ber- 


istrimu 


atas 


tahanlah 


yang hatimu 




nyembunyikan 


takwalah 




kamu 




amsik 'alaika zaujaka wattaqil laha watukhfi fi nafsika mal lahu 












> . . - 9 i 


\r\ 


% 






9 »> 

✓ • 


Zaid telah me- 


maka 


kamu ta- 


untuk 


lebih 


dan 


manusia 


dan kamu 


menyata- 


mutuskan 


tatkala 


kuti-Nya 




berhak 


Alloh 




takut 


kannya 



mubdihi watakh-syan nasa wallahu ahaqqu an takhsyah talamma qadha zaidum 









// 

& 


'sp 


/ 

V 






56 




da- 

lam 


ke- 

beratan 


orang-orang 

mukmin 


atas 


ada 


tidak 


supaya 


Kami kawinkan 
kamu dengannya 


keper- 

luan 


darinya 



minha watharan zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu k minina harajun fi 













'j» >* 

6irt 


\^aS> 


'4 




dikerjakan/ 


Alloh 


perkara/ 


dan 


keper- 


di antara 


mereka me- 


apa- anakangkat 


istri- 


terjadi 




ketetapan 


adalah 


luan 


mereka 


mutuskan 


bila mereka 


istri 



azwaji ad'iya-ihim idza qadhau minhunna wathara wakana amrul lahi maf'ula 



> 


aLL *3 & 


/ // 


Ci 






$ 


£ 


Stt c 


pa- Alloh 


sunnah/ 


bagi- Alloh 


telah me- 


dalam/ 


> 

kebe- 


dari 


Nabi 


atas 


ada tidak 


da 


peraturan 


nya 


netapkan 


tentang apa 


ratan 











(37) Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradhal lahu lah sunnatal lahi fil 




^ o 


1 >jM* 




iii 








9 

ot 


// 

\jb- 


^Ji 


Orang-orang 


telah di- 


ketetapan/ 


Alloh 


perintah/ 


dan 


sebelum- 


dari 


mereka 


orang-2 


yang 


38 tetapkan 


keputusan 




perkara 


adalah 


nya/ dahulu 




berlalu 


yang 



ladzina khalau min qabl wakana amrul lahi qadaram maqdura (38) Alladzina 



J5 ai 


\ — 


IjJI 


/ */ 


% 




i\ 


- \ ' 




dan cu- Alloh 


kecuali/ 


sese- 


mereka 


dan 


dan mereka ta- 


Alloh 


risalah- 


mereka me- 


kuplah 


selain 


orang 


takut 


tidak 


kut kepada-Nya 




risalah 


nyampaikan 



yuballighuna risalatil lahi wayakh-syaunahu wala yakh-syauna ahadan illal lah wakafa 



< 1 ^- 4 ? bt 









tetapi laki-laki di 


dari 


se- 


ba- Muham- ada 


tidak 


pembuat 


dengan 


antara kalian 


orang 


pak mad 


39 


perhitungan 


Alloh 


billahi haslba (39) 


Ma kana muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakir 










JC 


iii 




</./ / 


iii 


\*><, 


Maha Me- 


se- 


dengan 


Alloh 


dan Nabi- 


dan pe- 


Alloh 


utusan 


40 ngetahui 


suatu 


segala 




adalah Nabi 


nutup 







rasulal lahi wakhataman nabiyyin wakanal lahu bikulli syai-in 'alima (40) 



>*> / $ 



di waktu Dan ber- banyak ingat Alloh ingatlah mereka orang-2 Wahai 

pagi tasbihlah 41 beriman yang 

Ya-ayyuhal ladzina amanudz kurul laha dzikran katsira (41) Wasabbihuhu bukrataw 



37. Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada 

orang yang Alloh telah melimpahkan nikmat 
kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat 
kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan 

bertakwalah kepada Alloh", sedang kamu 
menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Alloh 
akan menyatakannya, dan kamu takut kepada 
manusia, sedang Alloh-lah yang lebih berhak untuk 
kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri 
keperluan terhadap istrinya (atau 

menceraikannya), Kami nikahkan kamu dengan 
dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin 
untuk (menikahi) isteri-isteri anak-anak angkat 
mereka, apabila anak-anak angkat itu telah 
menyelesaikan keperluannya dari isterinya. Dan 
ketetapan Alloh itu pasti terjadi. 

38. Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi 
tentang apa yang telah ditetapkan Alloh baginya. 
(Alloh telah menetapkan yang demikian) sebagai 
sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu 
dahulu. Dan adalah perintah Alloh itu suatu 
ketetapan yangtelah ditetapkan (pasti berlaku), 

39. (yaitu) orang-orang yang menyampaikan 
risalah-risalah Alloh, mereka takut kepada-Nya dan 
mereka tiada merasa takut kepada seorang(pun) 
selain kepada Alloh. Dan cukuplah Alloh sebagai 
Pembuat Perhitungan. 

40 . Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak 
dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia 
adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Dan 
Alloh Maha Mengetahui segala sesuatu. 

41 . Hai orang-orang yang beriman, ingatlah 
(selalu) Alloh, dengan ingat yang sebanyak- 
banyaknya. 

42 . Dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan 
petang. 






43. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan 
malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), 
supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan 
kepada cahaya (yang terang). Dan Dia Maha 
Penyayang kepada orang-orang yang beriman. 

44. Penghormatan mereka (orang-orang mukmin 
itu) pada hari mereka menemui-Nya ialah: salam 
(atau salam sejahtera); dan Dia menyediakan 
pahala yang mulia bagi mereka. 

45. Hai Nabi, sungguh Kami mengutusmu untuk 
jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan 
pemberi peringatan, 

46. dan untuk jadi penyeru kepada (Agama) Alloh 
dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang 
menerangi. 

47. Dan sampaikanlah berita gembira kepada 
orang-orang mukmin bahwa sesungguhnya bagi 
mereka karunia yang besar dari Alloh. 

48. Dan janganlah kamu menuruti orang-orang 
yang kafir dan orang-orang munatik itu, janganlah 
kamu hiraukan gangguan mereka dan 
bertawakallah kepada Alloh. Dan cukuplah Alloh 
sebagai Pelindung. 

49. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
menikahi perempuan-perempuan yang beriman, 
kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu 
mencampuri mereka, maka tidak ada masa idah 
atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka 
berilah mereka mutah dan lepaskanlah mereka itu 
dengan cara yang sebaik-baiknya. 



£2 iii 0 0 ycJj 



karena Dia hendak dan malaikat- atas/kepa- memberi yang Dia 

mengeluarkan kalian malaikat-Nya da kalian rahmat 

wa ashila (42) Huwal ladzi yushalli 'alaikum wamala-ikatuhu liyukhrijakum 



/ , ^ / £ A 4 



Maha kepada orang-2 dan adalah cahaya kepada kegelapan 

43 Penyayang yang beriman Dia 

minazh zhulumati ilan nur wakana bilmu k minina rahima (43) 

^ 's' » /T \ ' 






W UL? lr>-' ^Jloo 

wahai mulia pahala bagi dan Dia me- salam/ mereka me- pada Penghormat- 

44 mereka nyediakan sejahtera nemui-Nya hari an mereka 

Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa-a'adda lahum ajran karima (44) Ya-ayyuhan 





1 ryJJ 


\JU6& 


/ / 

AX£\ 


tSi 




dan pemberi 
peringatan 


dan pembawa 
kabar gembira 


menjadi 

saksi 


Kami meng- 
utus kamu 


sungguh 

Kami 


Nabi 



Dan dan pemberi dan pembawa menjadi Kami meng- sungguh Nabi 

penyeru 45 peringatan kabargembira saksi utus kamu Kami 

nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wamubasy-syiraw wanadzira (45) Wada'iyan 

s y Tt i» <, 

bagi bahwa se- orang-orang dan berilah bersinar/ dan dengan Alloh ke- 

mereka sungguhnya yang beriman kabargembira 46 terang pelita izin-Nya pada 

ilal lahi bi-idznihi wasirajam munira (46) Wabasy-syiril mu k minina bi-anna lahum 

oCCIb ^ ij ® S& iil o* 



dan orang- orang-orang kalian Dan besar karunia Alloh dari 

orangmunafik kafir menaati jangan 47 

minal lahi fadhlan kabira (47) Wala tuthi' il kafirina walmunafiqina 

e ^ / i i' " T 0 ''' »> \' 

y j=== j <Jpj uP (y==*yj %jj 

tempat berserah kepada dan cu- Alloh atas/ dan berta- gangguan dan 

48 diri /pelindung Alloh kuplah kepada wakallah mereka biarkan 

wada' adzahum watawakkal 'alal lah wakafa billahi wakila (48) 



JU0 


"5't ' 


>>•>> 


lll 

. — > 


\yS\ 


2i\ 


kalian mence- 


kemu- perempuan-perem- 


kalian me- 


apa- 


mereka 


orang-orang Wahai 


raikan mereka 


dian puan yang beriman 


ngawini 


bila 


beriman 


yang 


Ya-ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu 


k minati tsumma thallaqtumuhunna 




L^A_^ JCuU 


* - S\' ■■ 


£3 C 




J*UA**m S 


»/ »/ 9 

o' iSj 


kalian meng- 


idah dari atas 


bagi maka 


kalian m 


enyentuh/ 


bah- sebe- dari 


hitungya 


mereka 


kalian tidaklah 


menggauli mereka 


wa lum 



min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha 



\ 05 («) ^ D5 00 



sungguh Nabi wahai baik per- dan k 

Kami 49 ceraian ceraika 

famatti'uhunna wasarrihGhunna sarahan jamila (49) Ya-ayyuhan nabiyyu inna 



per- dan lepaskan/ maka berilah 

ceraian ceraikan mereka mereka mutah 



Cj 


> 


-0 

OJol 




x / S 9, '' K 

SJjj\ 


ciS 


UUI 


dan apa 
yang 


maskawin 

mereka 


kamu telah 
berikan 


yang 


istri-istri 

kamu 


bagi 

kamu 


Kami telah 
menghalalkan 



ahlalna laka azwajakal lati ataita ujurahunna wama malakat 







saudara perem- dan anak-2 saudara laki-2 dan anak-2 atas Alloh mem- dari apa tangan kananmu 
puan bapakmu perempuan bapakmu perempuan kamu beri yang (hamba sahaya) 

yaminuka mimma afa-al lahu 'alaika wabanati 'ammika wabanati 'ammatika 









4 D 










dan pe- 


bersama 


mereka 


yang 


saudara perem- 


dan anak-2 


saudara laki-2 


dan anak-2 


rempuan 


kamu 


hijrah 




puan ibumu 


perempuan 


ibumu 


perempuan 



wabanati khalika wabanati khalatikal lati hajarna ma'aka wamra-atam 





oi 






/ 






dia akan me- 


bah- 


Nabi 


menghen- jika 


kepada dirinya 


ia menye- 


jika yang 


ngawininya 


wa 




daki/mau 


Nabi 


rahkan 


beriman 



mu k minatan iw wahabat natsaha linnabiyyi in aradan nabiyyu ay yastankihaha 



1 ^ 






Ss 


t&j%\ 


OjJ 


9 

Ot 






Kami 

fardukan 


apa 

yang 


Kami telah 
mengetahui 


sesung- 

guhnya 


orang-orang 
yang beriman 


selain/ bu- 
kan untuk 


dari 


bagi 

kamu 


pengkhu- 

susan 



khalishatal laka min dunil mu k minin qad 'alimna ma taradhna 



♦* 






supaya 


tangan kanan mereka 


dimiliki 


tidak 


(hamba sahaya) 





alaihim fi azwajihim wama malakat aimanuhum likaila 




dan apa 
yang 






istri 

mereka 



terha- 

dap 



atas 

mereka 





9^ 




i 

4lh\ 












Maha 


Maha 


Alloh 


dan 


kesem- 


atas 


adalah 


50 


Penyayang 


Pengampun 




adalah 


pitan 


kamu 





yakuna 'alaika haraj wakanal lahu ghafurar rahima (50) 





// 


ills 


o 4 






ort 


tlSi 


O 4 


, -> 




kamu 


dan 


kamu 


siapa 


kepada 


kamu beri perlin- 


di antara 


kamu ke- 


siapa 


kamu menjauhi/ 


ingini 


siapa 


kehendaki 


yang_ 


kamu 


dungan/menggauli 


mereka 


hendaki 


yang 


menceraikan 



Turji man tasya-u minhunna watu k wi ilaika man tasya k wamanib taghaita 



•£ » >—r 

or— 


o' 








C W 


// 


/ *// 


■> y' 

o^t 


mata 


menye- bah- 


lebih 


demi- 


atas 


ber- 


maka 


kamu lepas- 


dan siapa 


mereka 


jukkan wa 


dekat 


kian itu 


kamu 


dosa 


tidaklah 


kan/ceraikan 


yang 



mimman 'azalta fala junaha 'alaik dzalika adna an taqarra a'yunuhunna 













menge- dan semuanya kalian telah beri- dengan dan me- 

tahui Alloh kan pada mereka apa yang reka rela 

wala yahzanna wayardhaina bima ataitahunna kulluhunn wallahu ya'lamu 



22 . % 



mereka me- dan 

rasa sedih tidak 





liX 




bagi 


halal 


Ti- 




Maha 


Maha Me- Alloh 


dan 


kamu 




dak 


51 


Penyayang 


ngetahui 


adalah 



ma fi qulubikum wakanal lahu 'aliman halima (51) La yahillu lakan 



hati da- apa 

kalian lam yang 



jjj 




> 


< 

or - 


< 3 jlJ 






JcSO 


05 




menarik 


walau- 


istri- 


dari 


dengan 


kamu 


boleh 


dan 


sesu- 


dari 


perempuan- 


hatimu 


pun 


istri 




mereka 


mengganti 




tidak 


dah itu 




perempuan 



nisa-u mim ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajiw walau a'jabaka 



50. Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah 
menghalalkan bagimu, isteri-isterimu yang telah 
kamu berikan mas kawinnya dan (perempuan) 
hamba sahaya yang kamu miliki dari hasil 
peperangan yang dikaruniakan Alloh untukmu, dan 
(demikian pula) anak-anak perempuan dari 
saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan 
dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak 
perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak- 
anak perempuan dari saudara perempuan ibumu 
yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan 
beriman yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, 
kalau kamu (Nabi) mau mengawininya, sebagai 
pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 
mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui 
apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang 
isteri-isteri mereka dan perempuan hamba sahaya 
yang mereka miliki supaya tidak menjadi 
kesempitan bagimu. Dan Alloh Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang. 

51. 0 Kamu boleh menangguhkan menggauli 
siapa yang kamu kehendaki di antara mereka 
(isteri-isterimu itu) dan (boleh pula) menggauli 
siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang 
kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari 
isteri-isterimu yang telah kamu sisihkan, maka 
tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah 
lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan 
mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela 
dengan apa yang telah kamu berikan kepada 
mereka semua. Dan Alloh mengetahui apa yang 
(tersimpan) dalam hatimu. Dan adalah Alloh Maha 
Mengetahui lagi Maha Penyantun. 

52. Tidak halal bagimu mengawini perempuan- 
perempuan sesudah itu, dan tidak boleh (pula) 
mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), 
meskipun kecantikan mereka menarik hatimu 
kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) 
yang kamu miliki. Dan adalah Alloh Maha 
Mengawasi segala sesuatu. 



53. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila 
kamu diizinkan untuk makan dengan tidak 
menunggu-nunggu waktu makanan itu dimasak, 
tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan 
bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa 
asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya 
yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu 
Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu 
keluar), dan Alloh tidak malu (menerangkan) yang 
benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) 
kepada mereka (yakni isteri-isteri Nabi), maka 
mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian 
itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan 
tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak 
(pula boleh) mengawini isteri-isterinya selama- 
lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya yang 
demikian itu adalah perkara besar (dan berdosa) di 
sisi Alloh. 

54. Jika kamu melahirkan sesuatu atau kamu 
menyembunyikan sesuatu, maka sesungguhnya 
Alloh Maha Mengetahui segala sesuatu. 

55. Tidak ada dosa atas isteri-isteri Nabi (untuk 
berjumpa tanpa tabir) dengan bapak-bapak 
mereka, anak-anak laki-laki mereka, saudara laki- 
laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki 
mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan 
mereka, perempuan-perempuan mereka (yang 
beriman) dan hamba sahaya yang mereka miliki, 
dan bertakwalah kamu (hai isteri-isteri Nabi) 
kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha 
Menyaksikan segala sesuatu. 



bj & $ & sg c -k 

Maha se- se- atas Alloh dan tangan ka- dimiliki apa ke- kebaikan /kecan- 

Pengawas suatu gala adalah nanmu yang cuali tikan mereka 

husnuhunna illa ma malakat yaminuk wakanal lahu 'ala kulli syai-ir raqiba 



^ X * 


> > 


/ *» 


*>> 






bahwa ke- 


Nabi 


rumah- 


kalian 


ja- 


mereka 


cuali 




rumah 


memasuki 


ngan 


beriman 






J&\ 



orang-orang 

yang 



Wahai 



(52) Ya-ayyuhal ladzina amanu la tadkhulG buyutan nabiyyi illa ay 



j£j; 4Jj 5 U Ji p 



bejana/ma- menunggu- dengan makanan ke- 



\j\ 

kalian apabi- tetapi 
diundang la/jika 

yu k dzana lakum ila tha'amin ghaira nazhirina inahu walakin idza du'itum 

^ 9 'J' 9 9 > j *> *> * 



bagi 



kanan masak nunggu tidak 



pada kalian 



b\ 



sesung- untuk per- 

guhnya cakapan 



beramah- 



19 

dan 



maka menye- 



kalian sele- 



maka 



^ >1 






V &\j 

tidak dan dari/kepada sehingga Nabi 

Alloh kalian dia malu 

dzalikum kana yu k dzin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la 



di- 

izinkan 



v4 



maka 



sai makan 
a 


apabila 


masuklah 






P> 


menyakiti/ 

mengganggu 


adalah 


yang 

demikian 



9 






■£ > / 

L 


Vpj 


M &S\ 




dari 


maka mintalah 
kepada mereka 


suatu 

keperluan 


kalian meminta 
kepada mereka 


dan 

apabila 


yang 

benar 


dari 



yastahyi minal haqq wa-idza sa-altumuhunna mata'an fas-aluhunna miw 
» / >/ ,>> 









ada/ dan dan hati bagi hati lebih me- demi- 

boleh tidak mereka kalian nyucikan kian itu 

wara-i hijab dzalikum ath-haru liqulubikum waqulubihinn wama kana 






tabir 



malu 



\ ^ 



bela- 

kang 





\%SLJ 


3 




> 

Ul 


<-> " 




P\ 






T-7 


trrL? 


O’ 


istri- 


kalian 


bah- 


dan 


Alloh 


utusan/ 


menyakiti/ 


bah- 


bagi 


istrinya 


menikahi 


wa 


tidak 




Rasul 


mengganggu 


wa 


kalian 



lakum an tu dzu rasulal lahi wala an tankihu azwajahu 



ol (J) 


OC 


Jil 


0lS= pi 


k 


Ul 




Jika 


besar 


Alloh 


di sisi adalah demi- 


sesung- 


selama- 


sesu- 


53 






kian itu 


guhnya 


lamanya 


dahnya 


mim ba' dihi abada inna dzalikum kana 'indal lahi 'azhima (53) In 









r 





9 U 








j\ 


Cl 




Maha Me- 


se- 


dengan se- adalah 


Alloh 


maka 


kalian menyem- atau 


se- 


kalian me- 


ngetahui 


suatu 


gala /tiap-2 




sungguh 


bunyikannya 


suatu 


lahirkan 



tubdu syai-an au tukhfuhu fa-innal laha kana bikulli syai-in 'alima (54) 









% 




% 


a 








anak-2 


dan 


saudara le- 


dan 


anak-anak 


dan 


bapak-2 pada 


atas 


berdosa 


tidak 


lelaki 


tidak 


laki mereka 


tidak 


lelaki mereka 


tidak 


mereka 


mereka 






La junaha 'alaihinna fi aba-ihinna wala abna-ihinna wala ikhwanihinna wala abna- 


-i 











/ / / 

c % 






b&Jr^ 




% 


- .\'T\ 

br Iri 


dimiliki 


apa dan 


perempuan 


dan 


saudara perem- 


anak-anak 


dan 


saudara laki- 




yang tidak 


mereka 


tidak 


puan mereka 


lelaki 


tidak 


laki mereka 



ikhwanihinna wala abna-i akhawatihinna wala nisa-ihinna wala ma malakat 








>1 Cjy^}j 



», 






Ci 



Maha Me- se- segala atas 


adalah 


Alloh 


sesung- 


(pada) 


dan bertak- 


tangan kanan mereka 


nyaksikan suatu 






guhnya 


Alloh 


walah kalian 


(hamba sahaya) 



aimanuhunn wattaqinal lah innal laha kana 'ala kulli syai-in syahida 



orang-orang wahai Nabi atas menyampaikan/ dan malaikat- Alloh Sesung- 

yang mohonkan rahmat malaikat-Nya guhnya 55 

(55) Innal laha wamala-ikatahu yushalluna 'alan nabiyy ya-ayyuhal ladzina 

U jX \j^r^ 

mereka menya- orang-2 Sesung- kesejahteraan/ dan mohonkan atas- mohonkan mereka 

kiti/mencaci yang guhnya 56 penghormatan kesejahteraan nya rahmat beriman 

amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima (56) Innal ladzina yu k dzunal 



> f y ,x*>} 



C& jSi 4 iii * 

siksaan/ bagi dan Dia me- dan dunia di Alloh mengutuk dan Ra- Alloh 

azab mereka nyediakan akhirat mereka sul-Nya 

laha warasulahu la'anahumul lahu fid dunya wal-akhirati wa-a'adda lahum 'adzabam 

< 3 *P'i <£&. ' 4 t < 3 > 



dan orang-2 perem- orang-orang lelaki mereka 

puan yang beriman yangberiman menyakiti 

muhina (57) Walladzina yu k dzunal mu k minina walmu k minati 



Dan orang- 



meng- 



orang yang 57 hinakan 



A, 1 't 
W 






#3-1 


Jiia i ..A 


>1 £ 










yang 


dan 


kebo- 


mereka mem- 


maka se- 


mereka 


apa 


dengan 


58 nyata 


dosa 


hongan 


bawa/ memikul 


sungguhnya 


perbuat 


yang 


tanpa 


bighairi mak tasabu faqadih tamalu buhtanaw wa-itsmam mubina (58) 








»> 

•*/ - 




4 ~}j 




X / * 


»> 




mereka 


orang-orang 


dan perem- 


dan anak-anak 


kepada istri- 


kata- 


Nabi 


wahai 


menutupi 


yang beriman 


puan/istri 


perempuanmu 


istrimu 


kanlah 







Ya-ayyuhan nabiyyu qul li-azwajika wabanatika wanisa-il mu minina yudnina 





U}ji 


// 

y* 




3 


"'.*r 

&\ 










dan 


mereka 


maka 


mereka 


bah- 


lebih 


demi- 


baju panjang 


dari 


atas 


adalah 


diganggu 


tidak 


dikenal 


wa 


dekat 


kian itu 


mereka 




mereka 



'alaihinna min jalabibihinn dzalika adna ay yu'rafna fala yu k dzain wakanal 

✓ ✓ 

. \ > 



dan orang- orang-orang berhenti tidak Sungguh 

orang yang munafik jika 

lahu ghafurar rahima (59) La-il lam yantahil munafiquna walladzina 



^ < » i 



Maha Maha 

59 Penyayang Pengampun 



Alloh 



niscaya Kami perintah- Madinah/ di danorangyang 

kan kamu menyerang kota menyiarkan fitnah 

fi qulubihim maradhuw walmurjifuna fil madinati lanughriyannaka 



> ->r^ 



ob* 

penyakit 



hati dalam 
mereka 



56. Sesungguhnya Alloh dan malaikat-malaikat- 
Nya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang 
beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan 
ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. 

57. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti 
Alloh dan Rasul-Nya. Alloh mengutuk mereka di 
dunia dan di akhirat, dan Alloh menyediakan 
baginya siksa yang menghinakan. 

58. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang 
lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan 
yang beriman tanpa kesalahan yang mereka 
perbuat, maka sesungguhnya mereka telah 
memikul kebohongan dan dosa yang nyata. 

59. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, 

anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang 
mukmin: "Hendaklah mereka menutupkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang 
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 
dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan 
Alloh adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

60. 0 Sesungguhnya jika tidak berhenti orang- 
orang munafik, orang-orang yang berpenyakit 
dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan 
kabar bohong di Madinah (dari menyakitimu), 
niscaya Kami perintahkan kamu (untuk 
memerangi) mereka, kemudian mereka tidak 
menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan 
dalam waktu yang sebentar, 



61. Mereka terkutuk. Di mana saja mereka 
dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan 
pembunuhan yang dasyat. 

62. Sebagai sunnah Alloh yang berlaku atas orang- 
orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu 
sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada 
sunnah Alloh. 

63. Manusia bertanya kepadamu tentang hari 
berbangkit (atau hari kiamat). Katakanlah: 
"Sesungguhnya pengetahuan tentang hari 
berbangkit (atau hari kiamat) itu hanya di sisi 
Alloh". Dan tahukah kamu (hai Muhammad), 
boleh jadi hari berbangkit (atau hari kiamat) itu 
sudah dekat waktunya. 

64. Sesungguhnya Alloh melaknati orang-orang 
kafir dan menyediakan bagi mereka, api yang 
menyala-nyala (atau neraka), 

65. mereka kekal di dalam neraka selama- 
lamanya; mereka tidak memperoleh seorang 
pelindungpun dan tidak (pula) seorang penolong. 

66. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan 
dalam neraka, mereka berkata: "Alangkah baiknya, 
andaikata kami taat kepada Alloh dan taat (pula) 
kepada Rasul". 

67. Dan mereka berkata: "Ya Tuhan kami, 
sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin- 
pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu 
mereka menyesatkan kami dari jalan (yang lurus). 

68. Ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka 
azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan 
kutukan yang besar". 

69. Hai orang-orang yang beriman, janganlah 
kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti 
Musa; maka Alloh membersihkannya dari tuduhan- 
tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah dia 
(Musa) terhormat di sisi Alloh. 



0 VI dZ&\a 'i 



Mereka sedikit/ ke- di da- merekajadi 

terkutuk 60 sebentar cuali lamnya tetanggamu 

bihim tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila (60) MaTGnin 



tidak- kemu- dengan 

lah dian mereka 







© 


,> p' 


$4 




£41 


pada 


Alloh kete- 


pembunuhan 


dan mereka 


mereka di- 


mereka 


di mana 




tapan 


61 yangdahsyat 


dibunuh 


tangkap 


dijumpai 


saja 



ainama tsuqifu ukhidzu waquttilu taqtila (61) Sunnatal lahi fil 

>4 ^ .1, 

4 a\ aljj, ^ ^l%&\ 

perubahan Alloh bagi ke- kalian akan dan se- dari ter- orang-orang 

62 tetapan mendapati tidak belum dahulu yang 

ladzina khalau min qabl walan tajida lisunnatil lahi tabdila (62) 

's »> ' >n, 

Uj 4J1 Jjp Lg-JlC: Uij, J9 4£>L1j\ <y> (^Ui 

akan memberita- dan Alloh di pengeta- sungguh kata- hari dari/ manu- Akan bertanya 

hukan padamu tidak sisi huannya hanyalah kanlah kiamat tentang sia kepada kamu 

Yas-alukan nasu 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'indal lah wama yudrika 

p i' j 3 

dan Dia me- orang-orang me- Alloh sung- dekat adalah ia/ hari bolehjadi/ 

nyediakan kafir ngutuk guh 63 sudahlah kiamat barangkali 

la'allas sa'ata takGnu qariba (63) Innal laha la'anal kafirina wa-a'adda 



% \ 3 j Sjp, V Q JaM- Q£) 

pe- dan pelin- mereka men- tidak selama- di da- Mereka api yang bagi 

nolong tidak dung dapatkan lamanya lamnya kekal 64 menyala-2 mereka 

lahum sa'ira (64) Khalidina fiha abadal la yajiduna waliyyaw wala nashira 



& i 




SLi 


bjjpi 


j 


* >> >> ^ 
pJsAjr-J 




£ 


(pada) 


kami 


alangkah 


mereka 


api/ di 


muka 


dibolak- 


Pada 


Alloh 


taat 


baiknya 


berkata 


neraka 


mereka 


balik 


hari 



(65) Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna yalaitana atha'nal laha 









6. 




0 


‘1P)\ 


uu; 


dan pembesar- 


pemimpin-2 


kami 


sungguh 


Tuhan 


Dan mereka 


(pada) 


dan kami 


pembesar kami 


kami 


menaati 


kami 


kami 


berkata 66 


Rasul 


taat 



wa-atha'nar rasula (66) Waqalu rabbana inna atha'na sadatana wakubara-ana 






0 



azab dari dua kali berilah Tuhan 

lipat mereka kami 67 

fa-adhallGnas sabila (67) Rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi 



maka mereka 
sesatkan kami 



'M f jp, -3 \p Cj '<p 2 \j 



seperti orang- adalah jangan mereka orang-2 Wahai 
orangyang kalian beriman yang 68 

waTanhum la'nan kabira (68) Ya-ayyuhal ladzina amanG latakGnG kalladzina 



besar kutukan dan kutuk- 
lah mereka 



f>r) 4^1 (j^ LX-5. 

ter- Alloh di dan ada- mereka dari apa Alloh maka mem- Musa mereka 

69 hormat sisi lah dia katakan yang bebaskannya menyakiti 

adzau mGsa fabarra-ahul lahu mimma qalG wakana 'indal lahi wajiha (69) 






> > 



<5> ‘ttjJ -3> ai 1^1 £1 1^12 

Dia akan benar perka- dan kata- (pada) bertak- mereka orang-orang Wahai 

memperbaiki 70 taan kanlah Alloh walah beriman yang 

Ya-ayyuhal ladzina amanut taqul laha waqulu qaulan sadida (70) Yushlih 

ajis » ^ p psG\ p 

dan Ra- Alloh menaati dan barang dosa-dosa bagi dan Dia amal-amal per- bagi 

sul-Nya siapa kalian kalian mengampuni buatan kalian kalian 

lakum a'malakum wayaghtir lakum dzunubakum wamay yuthul laha warasulahu 



.. o * t 


\ 4 


1 £££ 


t\ 


© lIlL 


{ jj 1 




9 

Jjai 


langit 


atas/ amanat 


Kami me- 


Sungguh 


besar 


keun- 


ia dapat 


maka 




kepada 


ngemukakan 


Kami 


71 


tungan 


keuntungan sungguh 


faqad faza fauzan 'azhima (71) 


Inna 'aradhnal amanata 


'alas samawati 










r r-ir 

L La jjJLt 




3 




X/\j 




dan me- 


darinya dan mereka 


memi- 


untuk 


maka mereka 


dan gunung- 




dan 


mikulnya 


merasa takut 


kulnya 




enggan 


gunung 




bumi 



wal-ardhi waljibali fa-abaina ay yahmilnaha wa-asyfaqna minha wahamalahal 

J' <jo 

orang-orang Alloh Karena akan sangat sangat adalah sungguh manusia 

munafik laki-laki menyiksa 72 bodoh zalim ia ia 

insan innahu kana zhaluman jahula (72) Liyu'adz-dzibal lahul munafiqina 



(oleh) dan akan dan orang-orang dan orang-orang 

Alloh menerima tobat musyrik perempuan musyrik laki-laki 

walmunafiqati walmusyrikina walmusyrikati wayatubal lahu 



- - • 

dan orang-orang 
munafik perempuan 



\jyU> 




oy 




2&gi\ 


c> 


Maha 


Alloh 


dan 


dan orang-orang 


orang-orang 


atas 


Pengampun 




adalah 


mukminat 


mukmin 





Maha Pe- 



'alal mu k minina walmu k minat wakanal lahu ghafOrar rahima (73) 



70. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 
kamu kepada Alloh dan katakanlah perkataan yang 
benar, 

71. niscaya Alloh memperbaiki amalan-amalanmu 
dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa 
mentaati Alloh dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia telah mendapat keuntungan yang besar. 

72. Sesungguhnya Kami telah mengemukakan 
amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, 
maka mereka (yakni langit, bumi dan gunung- 
gunung itu) semua enggan untuk memikul amanat 
itu dan mereka (yakni langit, bumi dan gunung- 
gunung itu) khawatir akan mengkhianati amanat 
itu, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. 
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan sangat 
bodoh, 

73. sehingga Alloh mengazab orang-orang laki-laki 
munafik dan orang-orang perempuan munafik, 
dan orang-orang laki-laki musyrik dan orang-orang 
perempuan musyrik; dan sehingga Alloh menerima 
tobat orang-orang laki-laki mukmin (atau beriman) 
dan orang-orang perempuan mukminat (atau 
beriman). Dan adalah Alloh Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang. 






